WikipediA 

Bahasa Inggris Singapura 


Bahasa Inggris Singapura adalah bahasa Inggris yang dipakai di Singapura, dimana terdapat dua bentuk 
utama, Inggris Singapura Standar dan Inggris Kolokuial Singapura (lebih dikenal sebagai Singlish jJ 1 ^ 2 ^ 

Singapura adalah kota kosmopolitan dengan 42% populasinya lahir di luar negara tersebutOrang 
Singapura, bahkan yang beretnis sama, memiliki banyak bahasa dan budaya utama yang berbeda. 
Contohnya, pada 2005, di kalangan Tionghoa Singapura, nyaris sepertiganya memakai bahasa Inggris 
sebagai bahasa utama mereka di rumah meskipun nyaris setengahnya memakai Mandarin, dan susanya 
memakai berbagai ragam TionghoaDalam komunitas India, kebanyakan orang Singapura keturunan 
India memakai bahasa Inggris atau Tamil di rumah. Bahasa Inggri sekarang merupakan bahasa pengantar 
paling populer di kalangan pelajar dari SD sampai universitas. Banyak keluarga memakai dua atau tiga 
bahasa pada basis reguler, dan Inggris sering kali menjadi salah satunya. Pada masa lampaui, beberapa anak 
meraih waktu yang sedikit dalam pendidikan Inggris ketimbang lainnya. Sehingga, tingkat kemampuan 
bahasa Inggris di kalangan penduduk Singapura sangat beragam dari orang ke orang 


Referensi 


1. A Harada, Shinichi (2009). "The Roles of Singapore Standard English and Singlish" (PDF). 
Diarsipkan dari versi asli (pdf) tanggal 2 June 2013. Diakses tanggal 7 June 2013. 

2. A Leith, Dick (1997). Social History of English. hlm. 209. “In writing, the spellings color, program 
and check (cheque), the form gotten and vocabulary such as garbage and faucet (tap)... the 
notion of a native Singaporean English has been separated from that of a Singaporean 
'Standard' of English.” 

3. A "Trends in international migrant stock: The 2008 revision" (https://www.un.org/esa/population/ 
publications/migration/UN_MigStock_2008.pdf) Diarsipkan (https://web.archive.org/weiD/20161 
001161634/http://www.un.org/esa/population/publications/migration/UN_MigStock_2008.pdf) 1 
October 2016 di Wayback Machine., United Nations, Department of Economic and Social 
Affairs, Population Division (2009). 

4. A "Chapter 2 Education and Language" (PDF). General Household Survey 2005 Statistical 
Release 1: Socio-Demographic and Economic Characteristics. Department of Statistics, 

Ministry of Trade and Industry, Republic of Singapore. 2005. Diarsipkan dari versi asli (pdf) 
tanggal 13 January 2014. Diakses tanggal 7 June 2013. 

5. a Berlin 2015. 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_lnggris_Singapura&oldid=16728398" 


Halaman ini terakhir diubah pada 20 Maret 2020, pukul 13.27. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atr ibus i-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 






